
(DOA-DOA RASUL) 



Ma j lis Amilah 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
2000 




(DOA-DOA RASUL) 



Majlis A m i la h 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
2000 



Cetakan I 1990 
Cetakan U : 2000 



Dicetak oleh 
Sekr. Tarbivat PB Jemaat Ahmacliyah Indonesia 

PO. Box 33/Pru - Bogor 16330 



KATA PENGANTAR 

Buku AD'IYYA n H RASI II (Doa-doa Rasul) 
adalah kumpulan doa yang diambil dari liadits 
Rasulullah saw. yang disusun dan diterbitkan oleh 
Tn. Muhammad Yamin. Qadian 

Mengingat pentingnya dan perlunya diketahui 
serta selanjutnya diamalkan oleh segenap warga 
Jemaat, maka dipandang perlu buku ini diterbitkan 
dengan penerjemahan yang disesuaikan dengan 
kaidah baru bahasa Indonesia. 

Parimg, 10 November 1990 

Dewan Naskah 
Jemaat AhiTiadiyah 
Indonesia 



iii 



DAFTAR ISI 

1 . Doa ketika bangun dari tidur I 

2. Doa ketika pergi ke kakus I 

3. Doa ketika keluar dari kakus I 

4. Doa ketika keluar Jari rumah 2 

5. Doa ketika masuk rumah 2 

6. Doa ketika hendak makan > 

7. Doa sehabis makan 3 

8. Doa sehabis makan untuk orang \ .mg 
menyuguhkan 3 

9. Doa ketika memakai pakaian baru 4 

10. Doa ketika pergi ke mesjid 5 

1 1 . Doa ketika menjenguk orang sakit 5 

12. Doa untuk orang yang meninggal 6 

13. Doa ketika berziarah ke kuburan 7 

14. Doa untuk pengantin 7 

15. Doa untuk isteri yang baru dinikahi 8 

16. Doa ketika hendak bersanggama 
(bersetubuh) g 

17. Doa ketika masuk pasar 9 

18. Doa ketika melihat orang kena musibah.. 9 

19. Doa ketika maksud berhasil 10 

20. Doa menyerah kepada takdir 10 

2 1 Doa ketika melihat sesuatu yang tak 

disukai 10 





] 1 i 1 li tl 'l f 1 1 L i t l 1 1 f 1 \ l' 1 1 II i i l I * i 1 1 II h 

UOa incniinia uihainu pcugoi Danau 


i i 
1 1 


2.5. 




i i 
1 1 


24. 


Doa unttik mencapai kemenangan 


1 1 


25. 


Doa iinluk menahan amarah 


i o 

1 £ 


26. 


Doa minia dipelihara dari kejahatan 








1? 


2 1 'i 


Doa kelika 1>cj lc 1 1 1 pu r, dan menyerang ... 


1 Z 


">u 
_o. 


1 v , , t . . | ■ 1 , 1 i . i . , . i , i i i i i l'lllll 


1 7 
i j 


OO 

Z v. 


1 \ 1 . ' 1 . t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' t 1 1 


14 

1 i 


JU. 


[ ii, i L' » * i t L' 'l lili ' ill ' li 1 1 k ■ ()«•' ;t 


14 


T 1 

j 1 . 


iviemoeii seiamai jaian kepaua iaiuu 


16 


JZ. 


uoa KeiiKu mcnjiKi tempat yang tinggi .. 


16 


33. 


Doa kelika lurun dari tempat yang tinggi 


1 0 


34. 


Doa untuk penyakit 


1 7 


35. 




18 


36. 


Doa ketika dalam perjalanan mengalami 






malam yang sangat menakutkan 


1 o 
18 


37. 


Doa ketika dalam ketakutan dan 








19 


'l o 

Jo. 


1 V , . i . ..I i «. il lii i iiliiili ii ill GiWP* 


2 1 


39. 




21 


40. 




zz 


41. 


Doa kelika meninggalkan pertemuan 


23 


42. 


Doa kelika bei cermin 


24 


43 


Doa minta bei lindung dari banyaknya 






hutang, dan kejelekan-kejelekan 


24 



vi 



44. Doa ketika melihat bulan 25 

45. Doa berbuka puasa 26 

46. Doa di malam l.ailatul Qadar 26 

47. Doa minta hujan 27 

48. Doa minta keselamatan dari bahaya 

hujan yang deras 27 

49. Doa ketika mendengar petir 28 

50. Doa minta selamat dari angin topan 28 

51. Doa ketika makan buah-buahan 29 

52. Doa ketika memakai pakaian naik haji ... 29 

53. Doa ketika tiba di Rukun Yamani 30 

54. Doa ketika di Safa dan Marwah 30 

55. Doa ketika tiba di Padang Arafah 30 

56. Doa ketika tidur pada malam hari 3 1 

57. Doa minta berlindung dari kejahatan- 
kejahatan makhluk 32 

58. Doa minta dipelihara dari godaan syaitan 33 

59. Doa hajat 33 

60. Doa minta perlindungan 35 

61. Doa jam ik 36 

62. Doa minta dihindarkan kesusahan <•) 

63. Doa sembahyang jenazah I 10 

64. Doa sembahyang jenazah II 1 1 

65. Doa jenazah yang belum baligh I ' 

66. Doa istikharah I 1 



vii 



DOA-DOA RASUL 

1. DOA KETIKA BANGUN DARI TIDUR 

Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan 
kami sesudah mematikan kami. Dan kepada-Nya 
juga kembali. 

2. DOA KETIKA PERGI KE KAKUS 

Wahai Tuhan-ku! Aku meminta perlindungan-Mu 
dari segala macam kotoran jasmani dan rohani. 

3. DOA KETIKA KELUAR DARI KAKUS 

Dengan nama Allah, aku memohon ampunan 
Engkau. 



1 



Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan 
penyakitku, dan telah menyehatkan aku. 

4. DOA KETIKA KELUAR DARI RUMAH 

Dengan nama Allah aku bertawakkal kepada 
Allah. Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan 
selain dengan pertolongan Allah. Wahai Tuhan-ku, 
aku berlindung kepada Engkau dari menyesatkan 
atau disesatkan orang, atau menganiaya, atau 
dianiaya orang, atau membodohi orang atau 
dibodohi orang. 

5. DOA KETIKA MASUK RUMAH 



Wahai Tuhan-ku! Aku memohon kepada Engkau, 
tempat masuk yang sebaik-baiknya, dan tempat 
keluar yang sebaik-baiknya. Dengan nama Allah 
kami masuk dan kepada Allah, Tuhan kami, kami 
bertawakkal. 

6. DOA KETIKA HENDAK MAKAN 

Dengan nama Allah atas berkat Allah. 

7. DOA SEHABIS MAKAN 

Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan 
dan minum kepada kami dan telah menjadikan 
kami orang muslim. 

8. DOA SEHABIS MAKAN UNTUK ORANG 
YANG MENYUGUHKAN 

Wahai Tuhan, berilah berkat kepada mereka da- 
lam apa-apa yang telah Engkau beri rezeki kepada 
mereka. Dan ampunilah mereka dan kasiha- 
nilah mereka. 



9. DOA KETIKA MEMAKAI PAKAIAN BARU 




Ya Tuhan! Hanya bagi Engkau-lah segala i'uji. 
Sebagaimana Engkau lelah memakaikan pakaian 
baru ini kepadaku, aku memohon diberi kebaikan- 
nya dan kebaikan dari barang yang dibuatkan 
baginya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatannya dan kejahatan dari barang yang 
dibuatkan baginya. 

Segala puji bagi Allah Yang telah memberi rezeki 
kepadaku berupa pakaian yang dengan pakaian ini 
aku dapat memperindah diri di tengah khalayak 
manusia, dan dengannya menutupi auratku dan 
dengannya memperindah diri dalam hidupku. 



'1 



10. DOA KETIKA PERGI KE MESJID 

Ya Tuhan-ku, jadikanlah cahaya dalam hatiku, dan 
jadikanlah cahaya dalam lidahku, dan jadikanlah 
cahaya dalam pendengaranku, dan jadikanlah cahaya 
dalam penglihatanku, dan jadikanlah cahaya dari 
belakangku, dan jadikanlah cahaya dari hadapan- 
ku, dan jadikanlah cahaya dari atasku, dan jadi- 
kanlah cahaya dari bawahku. Ya Tuhan-ku, berilah 
aku cahaya! 

11. DOA KETIKA MENJENGUK ORANG 
SAKIT 

Hilangkanlah penyakit ini, ya, Tuhan manusia! Dan 



5 



scmbuhkunluh, Lingkau Maha Penyembuh, Tidak 
ada penyembuhan kecuali pcnyeinbulian-Mu, 
penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. 

12. DOA UNTUK OUANG YAINCi Ml£NIN(»CiAL 

>%&X}^'&> (scbl " " a "' a) 

iS&U 

Sesungguhnya kumi kepunyaan Allah, dan 
sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Ya, 
Allah! berilah pahala kepadaku dalam musibahku' 
ini. Dan berilah gantinya untukku yang lebih baik 
daripadanya. Wahai Tuhan-ku! ampunilah si l-ulan 
(sebutkan namanya), dan tfnggikanlah derajatnya 
dalam golongan orang-orang yang mendapat 
petunjuk. Dan berilah gantinya dalam keluarganya 
dari orang-Wang yang ditinggalkannya. Dan 
ampunilah kami dan dia wahai Tuhan semesta 
alam. Dan lapangkanlah baginya di dalam 
kuburnya. Dan terangilah dia dalam kuburnya. 



6 



13. DOA K FTI K A BERZIARAH K F. KUBURAN 




(1 ) Assalamu alaikum ya, ahli kubur, orang-orang 
Mukmin dan Muslim! Dan, kami juga irtsya 
Allah akan menyusul kamu. Kami memohon 
kepada Allah kesejahteraan untuk kami dan 
unluk kamu. 

(2) Assalamu alaikum ya ahli kuhur. Allah 
mengampuni kami dan kamu. Kamu orang- 
orang yang mendahului kami. dan kami akan 
menyusul kamu. 

14. DOA UNTUK PENGANTIN 




SeittOga Allah memberkahi engkau, semoga Allah 
memberkahi engkau. Dan semoga Allah mem- 
berkahi kamu berdua, dan mengumpulkan kamu 
berdua dalam kebahagiaan. 

15. UNTUK IS U Kl YANC. BARU 
DINIKAHI 

Wahai luhan-ku. aku memohon kepada-Mu 
kebaikannya (isteriku) dan kebaikan barang 
kejadiannya. f>aii aku berlindung kepada Engkau 
dari kejahatannya, dan kejahatan barang 
kejadiannya. 

16. DOA KETIKA HENDAK BERSANGGAMA 
(III RSI M UU III) 

Dengan n>h»a Allah, wahai. Tuhan! jauhkanlah 
kami dari godaan syaitan dan jauhkan syailan dari 
rezeki yang Piigkau berikan kepada kami. 



8 



17. DOA KETIKA MASUK PASAK 




Dengan nama Allah, wahai, Tuhan -ku, aku 
memohon kepada-Mu kebaikan pasar ini dan 
kebaikan apa-apa yang ada di pasar ini. Dan aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan 
kejahatan segala apa yang ada di dalamnya Wahai, 
Tuhan aku berlindung kepada-Mu dari mendapat 
barang belanjaan yang merugikan di dalam pasar 
ini. 

18. DOA KETIKA MELIHAT ORANG KENA 
MUSIBAH 




Segala puji bagi Allah Yang mcn>ehaikanku dari 
apa yang Dia memberi percobaan kepadamu. Dan 
Dia telah mengutamakan aku dari makhluk- 
makhluk-Nya yang banyak itu. 



9 



19. DOA KE TIKA MAKSUD BEKIIASII. 

Segala puji bagi AllahYang dengan berkat nikmat- 
Nya amalan-amalan baik terlaksana. 

20. DOA MENYEKAII KEl'ADA TAKDIU 

Segala puji l)agi Allah dalam keadaan bagaimana 
pun. 

21. DOA KETIKA MELIHAT SESUATU 
YAN<; TAK DISUKAI 

Wahai, Tuhan-ku, lidak ada yang dapat membawa 
kebaikan kecuali Engkau, Dan tidak ada yang 
dapat menghindarkan kejahatan kecuali Engkau. 
Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan 
pertolongan Allah. 

___————= 

10 



22. DOA MINTA DIKAItUL PENCOKRANAN 

Ya, Tuhan kami, terimalah dari kami sesungguh- 
nya Engkau-lah Yang Maha Mendengar dan Maha 
Mengetahui. 



23. DOA MINTA PENGGANTIAN 




Semoga Tuhan kami memberikan gantinya kepada 
kami yang lebih baik darinya. Sesungguhnya kami 
mendambakan pertemuan dengan Tuhan kami. 



24. DOA UNTUK MENCAPAI KEMENANGAN 

Wahai Tuhan kami. berilah kami rahmat dari sisi 
Engkau. Dan berilah kami petunjuk dalam pekerja- 
an kami. Wahai 1 uban ku! lapangkanlah dadaku, 
dan mudahkanlah pekerjaanku. 



11 



25. DOA UNTUK MENAHAN AMARAH 

Wahai. Tuhan-ku. ampunilah dosaku, dan hilang- 
kanlah kemarahan hatiku, dan lindungilah aku dari 
godaan syaitan yang dirajam. 

26. DOA MINTA DIPELIHARA DARI 
K I I Al I A IA N MUSUH 

Wahai I uhan-ku. kami menjadikan Engkau perisai 
iinluk menghadapi mereka, dan kami berlindung 
kepada Mu dari kejahatan mereka. 

27. DOA KETIKA BERTEMPUR DAN 
MENYERANO 

Wahai. Tuhan l;u. i : ngkau-lah yang menjadi 
artagolakw dan penolongkll. Dengan pertolongan- 




12 



Mu aku menyerbu dengan-Mu menyerang dan 
dengan-Mu bertempur. 



28. DOA KETIKA BEPERGIAN JAUH 

Bila bepergian dengan kendaraan baca 



Mahasuci Tuhan yang telah menjinakkan 
kendaraan ini buat kami, yang tadinya kami tidak 
dapat menguasainya. Dan kami akan kembali 
kepada Tuhan kami. Wahai Tuhan kami, kami 
memohon diberi amal shaleh dan takwa, dan 
amalan yang Engkau ridai. Wahai Tuhan kami, 
mudahkanlah perjalanan ini bagi kami, dan 
lipatkanlah kejauhannya itu buat kami Wiihai, 
Tuhan kami, Engkau lah teman kami dalam 
perjalanan, dan wakil kami dalam keluarga kami. 




13 



29. DOA DALAM PERJALANAN 

Wahai, Tuhan, Engkaulah teman kami dalam 
perjalanan dan wakil kami dalam keluarga kami. 
Wahai Tuhan, temanilah kami dalam perjalanan 
kami ini. Dan wakililah kami dalam keluarga kami. 
Wahai, Tuhan-ku, Aku berlindung kepada-Mu dari 
kepayahan perjalanan dan keletihan kembali dari 
perjalanan, dan dari kerugian sesudah beruntung, 
dan dari doa buruk orang yang teraniaya, dan dari 
kejelekan pemandangan pada harta benda dan 
keluarga. 



30. DOA KETIKA TlBA DI SUATU DESA 




Wahai Allah, Tuhan lujijh petala 1 langit dan apa 
yang berada di bawah naungan-Nva Dan, Tuhan 
tujuh lapis bumi, dan apa yang berada dalam 
pangkuan-Nya. Dan, Tuhan kailan syaitan dan 
apa yang disesalkannya. Dan. Tuhan 'ingin, dan 
apa yang diterbangkannya Maka kami memohon 
kepada-Mu kebaikan desa ini, kebaikan penduduk- 
hya; dan kebaikan segala apa yang ada di desa ini 
Dan k ami berlindung kepada-Mu dai i kejahatan 
desa ini, dan kejahatan penduduknya, dan 
kejahatan segala apa yang ada di kampung ini 
Wahai Tuhan, berilah berkat kepada kami dalam 
desa ini. Ya Tuhan, berilah kami buah buahannya. 
Dan jadikanlah kami mencintai penduduknya, dan 
penduduknya yang baik mencintai kami 



I S 



31. MEMBERI SELAMAT JALAN 
KEPADA TAMU 

Saya serahkan kepada Allah agamamu, dan amanat- 
mu, dan akibat amalanmu. Semoga Tuhan mem- 
bekali engkau takwa dan mengampuni dosamu, dan 
memudahkan engkau untuk mencapai kebaikan di 
mana saja engkau berada. 

32. DOA KETIKA MENAIKI TEMPAT 
YAN<; TINGGI 

Wahai Tuhan, segala macam kemuliaan hanya 
untuk Tngkau di atas segala kemuliaan. Dan segala 
maeaili pujian hanya untuk EHgka« di dalam segala 
keadaan. 

33. doa KETIKA TURUN DARI TEMPAT 
Y ANG TINGGI 



16 



Kami kembali, bertobat, beribadat, kepada dan 
memuji Tuban kami 

Kami bertobat, bertobat, kembali kepadu Tuhan 
kami yang tidak mciiiiiygalkau dosa pada kami. 

54. DOA UNTUK PENYAKIT 




Wahai, Tuhan kami > anu. di langit! Mahasuci iiatna- 
Mu. I Iriisan-Mu di langit dan di bumi Sebagaimana 
Rahmat Engkau adanya di langit, demikian pula 
adakan di bumi Ampunilah diWSa duf| kesalahan 
kesalartan kami Engkau lulian orang orang^uei. 
I iiiuiikaiil.ili Rahmal dai i kahinat-rahmal I ngkau, 



17 



dan penyembuhan dai i penyembuhan-penyeinbuhan 
Engkau atas penyakit ini. 

35. DOA 1111)1)1* BKRliAliiiGIA 

Segala puji bagi A Mali yang lelah mencukupi aku 
dan melindungi aku. Dan segala puji bagi Allah 
yang telah memberi makan dan minum kepadaku. 
I )an segala puji bagi Allah yang telah berbuat baik 
kepadaku. Aku memohon Engkau agar memelihara 
aku dari api neraka 

36 DOA K F/1 IKA DALAM PI IUA LAIN AIN 
MENGALAMI MALAM YAN<; 



SANGAT MENAKUTKAN 




18 




Hai bumi! Tuhan-ku, dan Tuhail-mil adalah Allah. 
Aku berlindung kepada Allah dari kejahatantmi, 
dan kejahatan yang ada di dalammu, dan kejahatan 
yang dijadikan di dalam dirimu, dan kejahatan yang 
melata di atasmu. Aku berlindung kepada Allah 
dari kebuasan harimau, ular. kalajengking, dan 
kejahatan penduduk negeri, dan dai i kejahatan 
yang melahirkan dan yang dilahirkan. 

(sesudah berdoa, dengan mengangkat ke dua 
belah tangan baca iiilj^^ , gj&^jgynt}* 

dan tiga-tiga kali. Kemudian 

kedua belah telapak tangan itu diusapkan ke muka 
dan ke seluruh badan). 

37. DOA K F. II K A DALAM KETAKUTAN 
DAN KEGELISAHAN 




Wahai Tuhan-ku! tutupilah aib nih kami dan 
tentramkanlah kegelisahan kami. 



19 



Wahai Tuhanku, aku mengharapkan Kahmat-Mu. 
IVlaka janganlah Engkau menyerahkan aku kepada 
diriku sendiri barang sekejap pun. Dan bereskanlah 
ui lisanku semuanya. Tidak ada Tuhan yang 
disembah kecuali langkau. 

Wahai I uli.in yang liidup, ya I ulun Pendiri alam, 
aku niinia perlulongan dengan Kalunal Engkau. 

I id.ik ada I uban kecuali Allah Yang Mahabesar, 
Mahalcinbut. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Tuhan 
Arasy yang Mahabesar, Tidak ada Tuhan kecuali 
Allah I uhan langit dan bumi dan Tuhan Arasy 
Yang Mahamulia Allah Tuhanku, aku lidak 
iiiensyiiikkannya dengan siapa pun Amal suci 
Allah Yang Mahabesar. Amal suci Allah dan 
(lengah memuji Nya. 



20 



38. DOA PADA WAKTU SUBUH DAN SORE 



Dengan nama Allah, yang dengan menyebutkan 
najna-Nya itu, tidak ada barang sesuatupun baik 
yang ada di bumi maupun yang di langit akan 
memberikan mudarat. Dia Mahamendengar lagi 
Mahamengetahui. 



Aku memohon perlindungan dengan Kalimat 



Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. 
39. DOA DI WAKTU SORF, 





21 



Kepunyaan Allah sore kami dan sore negeri kami. 
Dan Dia berkuasa atas tiap sesuatu. Wahai Tuhan- 
ku, aku memohon kebaikan malam ini dan kebaikan 
selanjutnya. Dan aku memohon perlindungan-Mu 
dari kejahatan malam ini dan yang sesudahnya. 
Wahai Tuhan ku! Aku berlindung kepada-Mu dari 
kemalasan dan keburukan lanjut usia dan kekufuran. 
Wahai I iihan-ku, aku berlindung kepada-Mu dari 
a/ah neraka dan a/ah kubur. 

III. DOA DI WAKTU SUBUH 



22 



Kepunyaan Allah Subuh kami dan Subuh negeri 
kami. Dan segala puji bagi Allah Tidak ada Tuhan 
yang disembah, kecuali Allah sendiri, lidak ada 
yang menyamai-Nya. Kepunyaan Dia lah kerajaan 
dan segala pujian. Dan Dia berkuasa alas tiap-tiap 
sesuatu. Wahai Tuhan-ku, aku memohon kepada- 
Mu kebaikan yang lerdapal pada hari ini, dan 
kebaikan yang terdapat sesudahnya Dan aku ber- 
lindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini, dan 
kejahatan sesudahnya. Wahai I uhan-ku, aku ber- 
lindung kepada-Mu dari kemalasan dan keburukan 
lanjut usia dan kekufuran. Wahai Tuhan-ku, aku 
berlindung kepada-Mu dari azab di dalam neraka 
dan azab di dalam kubur. 

41. DOA KETIKA MENINGGALKAN 
PERTEMUAN 

Mahasuci Engkau, wahai Tuhan-ku, dan dengan 
memuji Engkau, aku bersaksi bahwa lidak ada 
Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Aku 
meminta ampun kepada-Mu dan bertobat 
kepada-Mu. 



23 



42. DOA KKTlKA BEttCERMIN 




Wahai Tuhan-ku! Sebagaimana Engkau telah 
membagikan lubuliku, baguskanlah pula akhlak- 
ku. Dan haramkanlah mukaku atas api neraka. 
Segala puji bagi Allah yang telah menyerasikan 
tubuhku dengan sempurna, dan membaguskan 
rupaku sebagus-bagusnya. 

Dan perhiaslah diriku barang yang bagi orang lain 
suatu aib. Segala puji bagi Allah yang menyerasi- 
kan tubuhku hingga benar-benar sama dan 
gambarkan rupa wajahku kemudian memperindah- 
nya dan jadikanlah aku orang Islam. 

43 DOA MINTA BERLINDUNG DAKI 
BANYAKNYA HUTANG, DAN 
KEJIlI.EKAN-KEJLLEKAN 



24 



3&ph &l b dJfeja Cil-jRJj i 

Wahai Tuhan-ku. aku berlindung kepada Engkau 
dari duka dan sedih. Dan aku berlindung kepada 
Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Dan aku 
berlindung kepada Engkau dari kepengeculan dan 
kebatilan. Dati aku berlindung kepada Engkau dari 
dirundung hutang dan penjajahan orang-orang 
Dan cukupilah aku dengan barang-barang yang 
Engkau halalkan, dan tci hindar dari barang-barang 
yang Engkau haramkan. Dan kayakanlah aku 
dengan karunia-Mu dari orang lain selain Engkau. 



44. DOA KETIKA MEMUAT BULAN 




25 



Wahai TuhatftkuJ Tampakkanlah bulan kepada 
kami dengan aman, dan iman dan selamat dan 
Islam Tuhan ku dan Tuhan-nm, Allah. 



45. DOA BERBUKA PUASA 

Wahai Tuhan ku! Aku puasa karena Fngkau, dan 
hanya kepada- M u aku iman. dan aku buka puasa 
dengaii re/eki-Mu. I [aus lelah hilang, dan urat-uratku 
telah segai-buuat kembali, dan pahala sudah tentu, 
insya Allah. Wahai Inhan-ku! Aku memohon dengan 
Rahmat Engkau yang meliputi segala sesuatu itu agar 
mengampuni dosaku. 

46. DOA 1)1 MALAM I.AILATUL QAI>AR 

Wahai Tuhan-kli! I 'ngkau Maha Pemaaf. Rngkau 
menyukai maaf. Maka maafkanlah aku. 



26 



47. DOA MINTA HUJAN 



han-ku, turun 



Wahai Tuhan-ku, turunkahiah hujan yang 
bermanfaat; 




Wahai Tuhan ku, curahkanlah hujan yang 
bermanfaat. 

Wahai Tuhan-ku, jadikanlah dia menjadi sebab 
turunnya Rahmat, dan jangan menjadi sebab 
turunnya azab. 

48. DOA MINTA KESELAMATAN DAKI 
BAHAYA HUJAN YANG DEK AS 

Wahai Tuhan-ku, curahkanlah hujan di sekitar 
kami, dan bukan alas kami. 



27 



Wahai Tuhan kami, curahkanlah hujan di bukit- 
bukit dan di puncak-puncak, dan di gunung-gunung 
dan di lembah-lembah, dan di tempat-tempat 
tumbuh pohon-pohon. 

49. DOA KETIKA MENDENGAR PETIR 

Wahai Tuhan kami, janganlah membunuh kami 
dengan kernarahan-Mu dan jangan membinasakan 
kami dengan azab-Mu. Dan sejahterakanlah kami 
sebelum itu. 

50. DOA MINTA SELAMAT DARI ANGIN 
TOPAN 




Wahai Tuhan-ku, aku memohon kepada-Mu 
kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada padanya, 
dan kebaikan barang yang karenanya angin di- 
datangkan. Dan aku bei lindung kepada-Mu dari 



28 



kejahatannya, dan kejahatan yang ada padanya, dan 
kejahatan barang > ang karenanya angin didatangkan. 

51. DOA KETIKA MAKAN RUAH UUAIIAN 




Wahai Tuhan kami. berilah beik.it dalam buah- 
buahan kami. dan berilah berkat dalam kota kami. 
dan belilah berkat dalam sukatan kami. Wahai 
Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah perlihat- 
kan kepada kami awal mulanya, perlihatkankih 
pula kepada kami akhir kesudahannya, 

52. DOA KETIKA MEMAKAI PAKAIAN 
NAIK HAJI 




Wahai Tuhanku, aku hadir. Wahai Tuhanku, aku 
molmu kepdhaan-Mu dan surga. I >an aku memohon 
dengan rahinal-Mu ampnnnn-Mii. hindarkanlah 
aku dari api neraka. 



29 



53. DOA KETIKA TIBA DI RUKUN Y AMANI 




Ya Allah, I uhan kami, sesungguhnya aku meminta 
kepada Engkau ampunan dan kesejahteraan di 
dunia dan akhirat Wahai Tuhan kami, berilah kami 
di dunia ini kehaikan dan di akhirat kebaikan. Dan 
peliharalah kami dari azab neraka. 



54. DOA K KTI K A DI SAFA DAN MARVVAII 




Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kasihanilah 
aku. Engkau teramat mulia 



55. DOA KETIKA TIBA DI PADANC ARAFAH 





Wahai Tuhan kami, pimpinlah kuini dengan 
hidayat. Dan hiasilah kami dengan takwa. Dan 
ampunilah dosa kami, dosa yang lain dan sekarang 
Wahai Tuhan kami, aku mohon diberi re/eki yang 
halal, suci, dan penuh berkat Wahai Tuhan kami. 
apa yang Engkau senangi mengenai sesuatu yang 
baik, jadikanlah kami, supaya kami menyenangi- 
nya pula dan mudahkanlah bu.it kami. Dan apa 
yang kami benci mengenai suatu kejelekan, 
jadikanlah kami supaya kami membencinya pula, 
dan jauhkanlah kami dari dia Dan janganlah 
Engkau rampas Islam itu dari kami sesudah Engkau 
memberi petunjuk kepada kami. 

56. DOA KETIKA TIDUR PADA 
MALAM HARI 



31 




Wahai Tuhan-ku, dengan nama Engkau aku mati 
dan hidup. Wahai Tuhan-ku, aku menyerahkan 
diriku kepada-Mu. Dan aku menghadapkan muka- 
ku kepada-Mu. Dan aku menyerahkan urusanku 
kepada-Mu. Dan aku membaringkan punggungku 
kepada-Mu karena cinta dan takut kepada-Mu. Tidak 
ada tempat berlindung dan tempat keselamatan dari 
Engkau kecuali kepada-Mu. Aku beriman kepada 
Kitab yang Engkau turunkan, dan kepada nabi yang 
Engkau utus. 

57. DOA MINTA BERLINDUNG DARI 

KEJAHATAN-KEJAHATAN MAKHLUK 



32 




Wahai Tuhan, Tuhan langit yang tujuh dan segala 
yang dinaunginya. Dan Wahai Tuhan, Tuhan bumi 
yang tujuh dan segala yang dikandungnya. Dan 
Tuhan syaitan-syaitan dan segala apa yang di- 
sesalkannya! Jadilah pelindung bagiku dari 
kejahatan makhluk-makhluk Engkau seluruhnya 
dan dari kejahatan salah satu dari mereka yang 
hendak menganiaya dan mencelakakan aku. Amat 
mulia penjagaan-Mu dan amat mulia sanjungan-Mu. 
Tidak ada Tuhan yang disembah, selain Engkau 



58. DOA MINTA DIPELIHARA DARI 
GODAAN SYAITAN 




Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang 
sempurna dari kcmnrkaan-Nya, dan dari kejahatan 
hamba-hambn-Nya, dan dari gangguan syaitan- 
syaitan yang mendatangi aku. 



59. DOA HAJAT 



33 




Tak ada Yang berhak disembah selain Allah Yang 
Penyantun lagi Mulia. Maha Suci Allah Yang 
mempunyai Pemerintahan Yang Maha Besar. Dan 
segala puji bagi Allah Yang Memelihara seluruh 
alam. Ya Allah! Saya minta kepada Engkau apa- 
apa yang mewajibkan bagi saya rahmat Engkau 
dan sebanyak-banyak pengampunan Engkau, dan 
keuntungan dari tiap-tiap kebaikan dan keselamatan 
dari tiap-tiap dosa, lalu janganlah Engkau biarkan 
bagiku satupun dosa melainkan Engkau me- 
ngampuninya dan janganlah Engkau biarkan 
sesuatu pun kesusahan saya melainkan Engkau 
jauhkanlah ia, dan jangan pula suatu hajat saya, 
yang Engkau sukai melainkan Engkau memenuhi- 
nya, wahai Allah Yang sangat Pengasih (Hadits 
Tirmizi dan lbnu Majah). 



34 



60. DOA MINTA PERLINDUNGAN 




Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang 
sempurna yang tidak ada yang baik dan jahat bisa 
melampauinya dan dengan nama baik-Nya yang 
aku mengetahuinya dan yang tidak mengetahuinya 
dari kejahatan makhluk yang diciptakan-Nya, dan 
dijadikan-Nya dan disebarkan-Nya dari kejahatan 
yang turun dari langit dan dari kejahatan yang naik 
ke langit. Dan dari kejahatan yang disebarkan-Nya, 
di bumi dan yang keluar dari bumi, dan dari 
kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang hari dan 
dari kejahatan bahaya yang datang pada malam 
hari; ya Tuhan Yang Maha Pemurah. 



J5 



61. DOA-DOA SECARA KOLEKTIF 

Wahai Tuhan-ku! berilah kami rasa takut kepada 
Engkau yang akan menjadi penghalang antara 
kami dan hal-hal yang membuat kami berdosa 
kepada Engkau. Dan berilah kami ketaatan kepada 
Engkau yang dengannya Engkau menyampaikan 
kami ke surga Engkau. Dan berilah kami keyakin- 
an yang dapat mengatasi penderitaan-penderitaan 
dunia. Dan berilah kami kemanfaatan pendengar- 



36 



an, penglihatan dan tenaga kami selama Engkau 
menghidupkan kami, dan jadikanlah dia pewaris 
kami. Dan jadikanlah kemarahan kami alas orang 
yang menganiaya kami. Dan tolonglah kami dari 
kejahatan orang yang menganiaya kami Dan 
janganlah Engkau melimpahkan musibah kami ke 
dalam agama kami. I )an jangan lah i ngkau men jai I i 
kan dunia ini suatu penyebab kesusahan besar bagi 
kami dan juga ilmu kami jangan demikian. Dan 
janganlah Engkau menjadikan orang yang tidak 
mengasihani kami berkuasa atas kami 

Wahai Tuhan ku, aku mohon kecintaan-Mu dan 
dan kecintaan orang yang mcncintai-Mu dan 
amalan yang menyampaikan aku kepada mencapai 
kecintaan-Mu. 

Wahai Tuhan-ku. jadikanlah kecintaan-Mu 
melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri, harta 
bendaku dan keluargaku, dan daripada air dingin. 



37 




Wahai tuhan Ku, berilah aku kecintaan-Mu, dan 
kecintaan pi ana yang kecintaannya itu mendatang 
kau munfaal kepadaku di sisi Engkau. Wahai 
TMhan-ku, jadikanlah barang pcmhei ian-Mu yang 
kucinta itu ineiijadi kekuatan bagiku dalam mc- 
laksannkan apa apa yang Engkau cintai. Wahai 
I uhau-ku. barang yang kucintai yang telah Engkau 
pisahkan dari aku, jadikanlah dia sch.vjni 
penghibur bagiku dsrtatii iwenyanihul apa-apa yang 
i ngkau cintai 



Wahai [ulvaii ku, bersihkanjah hatiku dai i 
kemunafikan, dan amalanku dari ria, dan lidahku 



18 



dari berdusta, dan mataku dan berbuat khianat. 
Sesungguhnya Engfcaii mengetahui mata peng- 
khianat, dan apa yang tersembunyi di dalam dada 

Wahai. Tuhanku, jadikanlah batinku lebih baik 
dari zahirku. Dan jadikanlah zahirku menjadi 
shaleh. Wahai Tuhan-ku, aku mohon diberi 
keshalehan apa yang Hngkau berikan kepada 
orang-orang yaitu kaum keluarga, harta benda, dan 
anak yang tidak sesat dan menyesalkan 



62. DOA MINTA DUIIINDAKKAN KfclSUSAIIAN 




Wahai Tuhan* aku berlindung kepada Mu dari 



39 



kepayahan kena musibah, dan dari jurang 
kecelakaan dan dari keburukan nasib dan dari 
ejekan musuh. 

63. DOA SEMBAHYANG JUNAZAH I 

Wahai Tuhan ku, ampunilah dia dan kasihanilah 
dia, dan maafkanlah dia, dan ampunilah dia, dan 
muliakanlah tempatnya, dan lapangkanlah tempat 
masuknya, dan mandikanlah dia dengan air, salju 
dan embun. Bersihkanlah dia dari segala kesalahan 
sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. 
Berilah dia rumah yang lebih baik dari rumahnya 
sebagai gantinya dan keluarga yang lebih baik dari 
keluarganya dan pasangan yang lebih baik dari 



-10 



pasangannya. Dan masukkanlah dia ke dalam 
surga. Dan peliharalah dia dari azab kubur dan dari 
azab api neraka. 



64. DOA SEMBAHYANG JFIMAZAII II 




Wahai Tuhan-ku, ampunilah orang-orang kami 
yang masih hidup dan orang-orang kami yang 
sudah meninggal, dan orang-orang kami yang hadir 
dan yang ghaib. dan orang-orang kecil dan orang- 
orang besar kami. Dan orang-orang kami lelaki dan 
perempuan. Wahai Tuhan ku, orang yang Engkau 
hidupkan di antara kami hidupkaulah dia di alas 
Islam. Dan orang yang Engkau wafatkan di antara 
kami, wafatkanlah dia atas iman. Wahai Tuhan- 
ku, janganlah menghalangi kami dari pahalanya, 
dan janganlah kami mendapat fitnah sesudahnya 



41 



(.5.DOA II INA7AII YANC; liFLUM KALIKU 



Ya Inlian kn, jadikanlah dia mendalmliii kami, 
unluk kebahagiaan kami dan simpanan kami, dan 
menjudi pahala bual kami. 



66, DOA ISTIKHARAH 



o y " , >/ « s , s / i ? 



' ' '*^\\'\' ~V<*<- P**?* \"' •>! fl'V^ ft, 



° 1 .. 'M ✓ ' * k \ y ' ' • * • • \~ " 



M. 



Wahai Tuhan-ku, aku meminta dipilihkan oleh 
Engkau dengan ilmu Engkau. Dan aku meminta 
kekuatan kepada &Qgfeau dengan qudrat Engkau. 
Dan aku memohon diberi Karunia-Mu Yang 
Mahabesar itu. Engkau kuasa dan aku lak berdaya. 
Dan Engkau amat mengetahui dan aku tidak 
mengetahui. Dan Engkau mengetahui yang ghaib- 
ghaib. Wahai Tuhan-ku. jika Engkau mengetahui 
bahwa Urusanku ini baik untukku, dalam agamaku, 
penghidupanku, dan akibat perbuatanku, maka 
takdirkanlah dia buat aku. dan mudahkanlah bagiku 
untuk mencapainya. Kemudian berkatilah dia buat 
aku. Jika Engkau mengetahui bahwa dia tidak baik 
buat aku dalam agamaku, dan penghidupanku, dan 
akibat perbuatanku, maka palingkanlah dia dariku. 
dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah 
yang baik buat aku di mana pun dia berada. 
Kemudian girangkan lah hatiku dengannya. 

Doa berikut ini. pada suat u jalsah salanah 
dianjurkan oleh Hazrat Khalifah II r.a. supaya sering 
dibaca. 




, G» ZjA jlL^- j .iL^^U 



✓ - 



43 



W ahai Tuhun-ku. berilah aku rezeki kecintaan-Mu. 
dan kecintaan Diang yang mencintai-Mu, dan 
kecintaan vang mendekatkan aku kepada-Mu. Dan 
jadikanlah kecintaan-Mu itu lebih aku cintai dari- 
pada mencintai air dingin. 



Sudah diteliti dan diadakan perbaikan se- 
perlunya. 

Bandung, 1 Oktober 1988 

Dewan Naskah 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia 



v 



44 



• • ' - - — — ' — » 



